“DIATAS BATU KARANG INI AKU AKAN 
MENDIRIKAN JEMAAT -KU DAN ALAM MAUT 
TIDAK AKAN MENGUASAINYA." 

(MATIUS 16:18A). 


DIAWALI DENGAN 

KETAATAN... 
DIJALANI DALAM 
KESETIAAN... 


ari ini, telah dua puluh lima tahun 
— Gereja Mawar Sharon (GMS) 

berjalan bersama Tuhan. Dibangun 
bukan atas dasar program dan kemampuan 
manusia, tetapi di atas Batu Karang Yang 
Teguh, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Di atas 
Dialah, batu demi batu telah dan akan 
terus diletakkan untuk membangun gereja 
ini: yaitu orang-orang yang tanpa ragu 
berjalan dalam ketaatan untuk menyambut 
panggilanNya, orang-orang yang bersedia 
melepas mimpinya untuk mengerjakan 
visi dan misiNya, serta orang-orang yang 
dengan sukacita bergandengan tangan 
untuk melayaniNya karena kasih. “.....di 
atas batu karang ini Aku akan mendirikan 
jemaat-Ku dan alam maut tidak akan 
menguasainya.“(Matius 16:18a). 

Dari waktu ke waktu, Tuhan membawa 
gereja ini semakin kuat dan bertumbuh 
dalam doa, pujian dan penyembahan, 
serta memunculkan orang-orang yang 
mempersembahkan talenta mereka bagi 
Tuhan. Jemaat pun semakin dewasa 
dan bertumbuh menjadi orang-orang 
yang senang melayani, bahkan bersedia 
dibentuk menjadi pemimpin-pemimpin 
yang siap diutus untuk mengerjakan misi 
yang telah dipercayakan oleh Tuhan: Seribu 
gereja lokal yang kuat dan satu juta murid 
Kristus. 

Dimulai dengan sebuah ketaatan akan 
panggilan Tuhan yang terus dikerjakan 
dan dijalani dalam kesetiaan, kini GMS 
berkembang menjadi beberapa gereja 
lokal di beberapa regional: Surabaya 
(Barat, Timur, Selatan), Jakarta, Jawa Barat, 
Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sumatera, 
Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Bahkan, 
dari sebuah langkah ketaatan itu, Tuhan 
bukan hanya membawa GMS melangkah 
melintasi pulau demi pulau, tetapi juga 
membawa GMS menyeberangi berbagai 
benua untuk memberitakan Kabar Baik 
kepada bangsa-bangsa. Hingga hari ini, 
ratusan ribu jiwa telah diselamatkan, 
puluhan ribu orang digembalakan, dan tak 
terhitung yang hidupnya telah diubahkan 
melalui karya Roh Kudus di gereja ini. 


Sungguh, dua puluh lima tahun perjalanan 
yang kaya dengan warna. Setiap warna 
memiliki makna dan keindahannya sendiri. 
Semua terjalin menjadi sebuah lukisan 
yang indah. Semua menceritakan akan 
kesetiaan, kemuliaan dan kebesaranNya. 
Untuk itulah buku “Upon This Rock I Will 
Build My Church” ditulis. Sebuah buku 
catatan perjalanan dua puluh lima tahun 
pertama gereja ini. Buku ini bukan sekedar 
catatan kesetiaan kita terhadap Tuhan, tetapi 
terlebih lagi merupakan bukti kesetiaan 
Tuhan terhadap gerejaNya, yaitu bahwa 
Tuhan yang memulai, Tuhan pula yang 
terbukti telah menyertai dan pasti akan 
terus menuntun gereja ini. Didalamnya kita 
melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang 
besar melalui orang-orang sederhana. Di 
dalamnya tertuang keteguhan hati orang- 
orang yang memberi diri mereka bagi Tuhan. 
Di dalamnya terlukis kasih Tuhan kepada 
umat tebusanNya, dan kasih umat terhadap 
Tuhan yang dikasihinya. 

Tentu semua tak akan berhenti sampai 
di sini saja. Ini hanyalah catatan dua puluh 
lima tahun pertama. Kita harus melangkah 
ke depan dan terus membangun untuk 
menggenapi rencana Allah bagi gereja ini. 
Sebagaimana Tuhan telah setia menyertai 
kita di waktu-waktu yang lalu, Tuhan pun 
pasti akan setia berjalan bersama kita di 
masa depan. 

Bersama Tuhan, kita akan mencatat 
sejarah baru yang lebih gemilang. Sebuah 
catatan yang akan dilanjutkan oleh generasi 
masa depan, untuk menyelesaikan setiap 
perkara yang telah diletakkan Tuhan sebagai 
benih dalam hati para pendiri gereja ini. Oleh 
anugerah Tuhan, semua pasti akan digenapi. 
Amin. 8 


"ALLAH, YANG MEMANGGIL KAMU 
KEPADA PERSEKUTUAN DENGAN 
ANAK-NYA YESUS KRISTUS, TUHAN 
KITA, ADALAH SETI 
(1 KORINTUS 1:9). 


(Sella Irene, salah satu penulis buku “Upon 
This Rock I Will Build My Church”) 


SOLO 


“Kuasa Allah hebat bagi kita yang 
percaya,” demikian disampaikan Pdt. 
Thomas Budianto, Gembala GMS 
Regional Sulawesi dalam KKR “Kuasa 
AnugerahNya”, pada hari Kamis 
(28/5) lalu. Jemaat sangat antusias 
menantikan KKR ini, bahkan sejak 
27 April sampai 17 Mei 2015 mereka 
terlibat dalam kegerakan doa puasa 
selama 21 hari untuk KKR ini. 


“Sebagaimana Tuhan Yesus membang- 
kitkan Lazarus, malam ini juga Tuhan 
Yesus akan membangkitkan engkau 
dari keterpurukan, kegagalan bahkan 
menyembuhkanmu dari segala penyakitmu 
karena Dia mengasihimu,” demikian 
disampaikan Pdt. Hery Suwanto, Gembala 
Satelit GMS Solo. 

Sejak sore, jemaat sudah berduyun- 
duyun datang ke gedung GMS Solo. Tercatat 
KKR ini dihadiri oleh 327 orang, 39 orang 
yang sakit, 43 orang yang altarcall, 7 
orang disembuhkan. Pdt. Hery Suwanto 
mengatakan, “Lewat KKR ini iman jemaat 
dan saya semakin bertumbuh menjadi 
berani memiliki level iman yang lebih lagi 
Untuk mengalami perkara yang lebih besar!” 

Meski beberapa panitia minim 
pengalaman dalam mengadakan KKR 
Kesembuhan dan Mujizat namun semua 
bisa berjalan dengan lancar. Di akhir 
KKR setiap orang yang hadir merasakan 
sukacita dan antusias karena menerima 
pengurapan, pemulihan dan mujizat dalam 
hidup mereka. Segala kemuliaan hanya bagi 
Tuhan. (Chandra) 


Lawatan Tuhan sungguh luar biasa! 
Gedung Gereja GMS Manado bahkan 
hampir-hampir tidak bisa lagi menampung 
jumlah jemaat yang hadir saat itu. Tercatat, 
KKR ini dihadiri oleh 1598 orang. 192 
orang sakit, dan 66 orang di antaranya 
disembuhkan. Ibu Deby (49 tahun) yang 
datang dengan kursi roda, mengalami sesak 
napas dengan tulang belakang sakit karena 
penyempitan pembuluh darah sehingga 
susah untuk berdiri. Bahkan 2 minggu 
sebelum KKR, mengalami pendarahan. 
Ketika didoakan, mujizat Tuhan terjadi. Ibu 
ini bisa berdiri, berjalan tanpa kursi roda 
dan nyeri itu hilang. 


Ibu Yestin Mangadil (53 tahun) pernah 
mengalami kecelakaan 4 tahun yang 
lalu sampai hari KKR diselenggarakan 
tangan kanannya selalu terasa nyeri. 
Waktu diperiksa tim dokter, ternyata 
tulang tangannya retak. Setelah didoakan, 
tulangnya normal kembali dan ketika 
digerak-gerakkan tidak terasa nyeri. Ini 
dibuktikan dengan pemeriksaan tim dokter 
yang ada, bahkan tangan kanannya yang 
awalnya bengkok menjadi lurus kembali! 

Begitu banyak mujizat dan lawatan 
Tuhan yang terjadi. Yang tuli mendengar, 
penglihatan yang kabur menjadi terang, 
stroke disembuhkan. Sekali lagi kuasa Iblis 
dikalahkan dan demonstrasi kuasa Tuhan 
yang dahsyat dinyatakan. 

Momentum ini adalah sebagai 
batu pijakan bagi jemaat untuk 
mendemonstrasikan otoritas dan kuasa 
yang sudah diberikan Tuhan kepada kita 
untuk menjadi injil yang terbuka bagi orang- 
orang di sekekliling yang membutuhkan 
kesembuhan karena penebusan Tuhan 
bukan hanya berbicara tentang keselamatan 
tetapi juga kesembuhan. Tidak sabar lagi 
menunggu KKR “Kuasa AnugerahNya” 
datang melanda Tondano, Bitung, Makassar, 
Kendari, Kotamobagu, sampai Sulawesi 
merasakan AnugerahNya.T (Nando) 


SALATIGA 


Antusiasme jemaat untuk mendoakan 
sangat luar biasa. Setiap Connect Group 
bergerak dari minggu ke minggu untuk 
mendoakan orang sakit dan membawa mereka 
ke ibadah ini. Selama kegerakan itu juga 
banyak terjadi kesembuhan bagi orang-orang 
yang sakit. Tidak ada kendala berarti selama 
KKR berlangsung. 

Nama “Kuasa Kemenangan” dipilih karena 
didasai oleh iman bahwa Yesus telah bangkit 
dari kematian dengan tanda kuasa maut 
dikalahkan dan keselamatan atas segala 
bangsa dinyatakan. 

Sejak sore, jemaat sudah berduyun-duyun 
datang ke gedung GMS “Double K” Salatiga. 
Bahkan sejak awal hingga akhir, banyak jemaat 
yang dijamah Tuhan. Tercatat KKR ini dihadiri 
oleh 281 orang, 66 orang yang sakit, 26 orang 
meresponi altar call, 5 orang disembuhkan 
dan 9 orang dibaptis. Jemaat tidak sabar untuk 
mengadakan KKR lagi! Segala kemuliaan hanya 
bagi Tuhan. (Dimas) 


CV PUSTAKA 
RAJAWALI 


Rekaman kotbah MSTV 
dapat dipesan melalui 
Pustaka Rajawali 
dengan menghubungi 
031.6000.7000 ext. 204 
W @cmStv 


www.mstv.tv 


Saksikan MSTV 

via mobile di 

iPhone/ iPad, 
Blackberry & Android: 
http://mstv.tv 


# Tayangan recorded 
dapat berubah 
sewaktu-waktu kecuali 
Live Streaming 


Recorded at 
MSTV.TV 


Ibadah Live 
& MSTV.TV 


ea un 


N 


Now Available! 


MSIV 
AUDIO 
« ONLY 


JUNI 


Tayangan Ulang 
Ibadah Minggu I 
GMS Pusat 

Pk. 08.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
/ www.mstv.tv 


“Supranatural” 

Pk. 02.00, 05.00, 
14.00, 17.00 WIB 

/ www.mstv.tv 

Pdt. Sukirno tarjadi 


www.mistv.com 


9 Khusus tayangan Ive 


y 


: Tayangan Ulang 

: Ibadah Minggu II GMS 
: Pusat 

: Pk. 08.00, 11.00, 

: 20.00, 23.00 WIB 

: / www.mstv.tv 


# (Re-run) 
: Before 30 Show 


“Miracles Edition” 


? Pk.10.00 WIB 
: / www.mstv.tv 


K3 


“Pure Desire” 


: Pk. 02.00, 05.00, 

: 14.00, 17.00 WIB 

: / www.mstv.tv 

: Pdt. Sukirno Tarjadi 


A06 REVIVAL SERVICES 


# MawarSharon 


Women 
Pk.10.00 WIB 


/ GMS main hall 
: Pdt. Arman Harijanto 
: (Jakarta) 


: De Cafe 


Pk.19.00 WIB 


/ GMS main hall 
: Pdt. Arman Harijanto 
: (Jakarta ) 


! Before30 English 


Pk. 08.00, 11.00, 


! 20.00, 23.00 WIB 
: / www.mstv.tv 


ANITA 
0831.6000.7000 EKT.121 


Oa YG Senen 


Pk. 08.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
/ www.mstv.tv 


Pk. 02.00, 05.00, 08.00, 
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 23.00 WIB 

/ www.mstv.tv 

Pdt. Philip Mantofa 


: Pk. 08.00, 11.00, 
: 20.00, 23.00 WIB / 
: www.mstv.tv 


: 02.00, 05.00, 14.00, 
: 17.00 WIB 

: /www.mstv.tv 

: Pdt. Philip Mantofa 


: Doa Malam 

: 19.00 WIB 

: / GMS main hall 
: Pdt. Lanny Tan 


: pk.19.30 WIB 
: / www.mstv.tv 


pk. 08.00 & 11.00 WIB 
: / www.mstv.tv 


! Pk.15.00 WIB 
: / www.mstv.tv 


: Army of God 

: Pelajar 

: Pk.16.00 WIB 

: / GMS main hall 


# Pro-M Revolution 
: Pk.19.00 WIB 
: / GMS main hall 


: Sunday Service 

! Pk.07.00, Pk.10.00, 

: Pk.16.00, Pk.19.00 WIB 
: / GMS main hall 


: EagleKidz 
: jadwal lihat di hal. 8 


: Persembahan 
: Perpuluhan 
: di setiap Ibadah 


: Armyof God 

: Pemuda 

: Pk.13.00 WIB 

: / GMS main hall 


| Pk.13.30 WIB 


/ www.mstv.tv 


menyeleksi dan menyunting 
setiap tulisan yang masuk 
sesuai standar Voke 


RABU, 1 JULI 2015 PK19CU WIB 
pewescana: PDT. ARMAN HARI JANTO 


GMS MAIN HALL 


GEREJA 


MAWAR SHARON 


Jl. Cempaka 24, Surabaya. 

E-mail: Info@gms.or.id 

TELP.: (031) 60007000 (HUNTING) 

FAX : (62-31) 5322452 

Persembahan Anda untuk 

Gereja Mawar Sharon dan 

Bukit Doa Immanuel 

dapat ditransfer ke: 

No. Rek. A/C 010.049.700.0 

BCA Veteran - Surabaya 

WS @gmschurch 
@GMSwarta 

Mloereja mawar sharon 


GMS Surabaya 


ebaktian Umum | Pk. 07.00 
ebaktian Umum II Pk. 10.00 
ebaktian Umum III Pk. 16.00 
ebaktian Umum IV Pk. 19.00 
ebaktian Pemuda Pk. 13.00 
ebaktian Anak Pk. 07.00 


r.202 (All Stars), Auditorium MSCS 2 
(Supertrooper -# Voltage) 
ebaktian Anak II Pk. 10.00 
r.202 (All Stars), Auditorium MSCS 2 
(Supertrooper - Voltage) 
ebaktian Anak III Pk. 16.00 
r.202 (All Stars), Auditorium MSCS 2 
(Supertrooper -# Voltage) 

English Service 
(MSGS It.1) Pk. 16.00 
ebaktian Anak IV Pk. 19.00 
r.202 (All Stars), convention hall 
(Supertrooper) 


Keb. Pelajar 
Sabtu Pk. 16.00 
Jl. Cempaka 18i, Surabaya. 


Keb. Profesional Muda 
Sabtu Pk. 19.00 
ebaktian Anak (Sabtu) Pk. 19.00 

Jl. Cempaka 18i, Surabaya. 


Bukit Doa “Immanuel” Prigen 
eb. Umum Pk. 10.00 
Bukit Doa Immanuel, Prigen (Tretes) 


GMS Denpasar-Bali (The Light) 

eb. Umum -Anakl pk. 08.00 WITA 
eb. Umum #4 Anak II pk. 11.00 WITA 
eb. Youth pk. 14.00 WITA 
eb. Profesional Muda pk. 17.00 WITA 
eb. Doa Malam (Jumat) pk. 19.00 WITA 
Jl. Teuku Umar Barat 275,Denpasar, Bali 
(Sebelum Depo Bangunan) 

Telp: 0361-8466437 


GMS Unity Surabaya Timur 


Keb. Umum 4 Anak 1 Pk. 07.30 
Keb. Umum # Anak 2 — Pk. 10.00 
Keb. Umum # Anak 3 Pk. 16.00 


Ruko Klampis Sguare 
blok A no. 22-23, 
Jl. Klampis Jaya Surabaya 


Cp. Melyana (089677931982 / 08883001800) 


GMS House of Victory Surabaya Selatan 
“ Sat. Jemursari, Pondok Tjandra, 

& Rungkut 
Keb. Umum 4 Anak 
Jl. Siwalankerto 145 
Cp. Deky (031-70717173) 


Pk. 07.00 


GMS Revelation Surabaya Barat 
Doa Malam (Jumat) Pk. 19.00 
Keb. Umum # Anak 1 Pk. 07.00 
Keb. Umum #- Anak 2 Pk. 10.00 
Jl. Raya Sukomanunggal 

Komplek Pertokoan Satellite Town 
Sguare Blok F/ No: 1-6, 22-26 
Telp. 031-7319854 


GMS Revival Sidoarjo 


Keb. Umum | - Anak Pk. 07.00 
Keb. Umum II - Anak Pk. 10.00 
Keb. Umum III - Anak Pk. 16.00 
Keb. Umum IV 4 Pro-M Pk. 19.00 
Voltage (Sabtu) Pk. 16.00 
Keb. AOG Pk. 13.00 
Ibadah Pemulihan (Jumat) — Pk.19.00 


Sebelah “HERO” Supermarket, KAV.A2 
No. 27-82 Jl. Pahlawan Sda. 
Telp. 8946136, Fax: 8052650 


GMS Revival Madiun 


Keb. Umum Pk. 07.00 
Keb. Umum Pk.17.00 
Keb. Youth Pk.10.00 


Jl. Bogowonto 1 
Telp: 0351-469869 


GMS One Family Malang 


Keb. Keluarga 4 ProM I 07.00 
Keb. Anak I 07.00 
Keb. Keluarga 4 ProM II 10.00 
Keb. Anak II 10.00 


Keb. Keluarga 4 ProM III 
Keb. Pelajar - Pemuda 
Doa Malam (Rabu) 

Jl. Raya Dieng 19, Malang 
Telp. 0341-570539 


Kop mol mel Ae) Snp Ao) 30) 
PE 
» 
Oo 
S 


GMS Jombang 


Keb. Umum I Pk. 07.00 
Keb. Umum I Pk. 16.00 
Faglekidz (Rabu) Pk. 16.00 
Keb. Pelajar & Pemuda Pk.10.00 
Keb. Pemulihan (Jumat) Pk. 18.30 
Keb. Pro-M (Sabtu) Pk. 18.00 


Sekretariat & tempat Ibadah: 
Kompleks Ruko Cempaka Mas C-8 
Jl. Soekarno Hatta, telp.0321-854337 


GMS Revival Tulungagung 


Doa Malam (Jumat) Pk. 19.00 
Keb. Umum I 4 Anak I Pk. 07.00 
Keb. Umum II 4 Anak II Pk. 16.00 
Keb. Remaja Pk. 10.00 


Crown Hotel, Venezia Room Lt. 2, 


Jl. Supriyadi 41 (Cp. Andreas 0896 6941 0754) 


GMS Revival Jember 


Keb. Umum I Pk. 07.00 
Keb. Umum II 4 Pro-M Pk. 10.00 
Keb. Umum III Pk. 16.00 
Keb. Youth Pk. 13.00 
Doa Malam (Jumat) Pk.19.00 


Jl. Trunojoyo 26, di pertokoan JBC 
Eaglekids | Pk. 07.30 
Eaglekids II Pk. 17.00 

Jl. Trunojoyo 26, Jember. 

Sekretariat: Pertokoan JBC Ruko C2-C3 
Telp & Fax 0331-425153 


GMS Miracle Yogyakarta 


Ibadah Umum Pk. 10.00 
Keb. Doa Malam (Jumat) Pk.18.30 
Keb. Eaglekidz Pk. 10.30 
Keb. AOG Pk. 13.00 


Pacific Building It. 3, 

Jl. Laksda Adisucipto 157 
telp.0274-555497, fax.0274-557904 

CP: Pdp. Arief Wicaksono (08562722328) 


GMS Amanat Agung Magelang 


Keb. Umum I Pk. 07.00 
Keb. Umum II Pksioo 
Keb. Youth Pk. 11.00 
Keb. Anak (Sabtu) Pk. 16.00 
Keb. Pro-m (Sabtu) Pk. 19.00 


Jl. Gatot Subroto 408 

CP:Irma (081 3244 32651) 

Sekret: Jl. Gatot Subroto 36D/E 

Telp: 0293-5515771, 0293-314652 Fax: 
0293-313017 


GMS Kemah Kemenangan Salatiga 


Keb. Umum - Anak Pk. 08.00 
Keb. AOG 1 Pk. 13.00 
Keb. AOG 2 Pk. 16.00 


Jl. Sukowati 62, Salatiga 
Telp/Fax (0298) 328124, 
CP: Paulus Eko (085740282010) 


GMS Tower of Victory Semarang 


Keb. Umum - Anak Pk. 10.00 
Keb. Umum - Anak II Pk. 16.00 
Keb. AOG Pk. 13.00 


Gereja Mawar Sharon “Tower of Victory” 
Menara Mas Building 3rd floor 

Jl. Majapahit 198 
Telp. 024-6721318, fax. 024-6720283 
CP: Bevi (08995585032) 


GMS Solo 

Ibadah Pro-M Pk. 19.00 
(Sekret: dr. Supomo 77,79) 

Ibadah Umum I #Anak | Pk. 10.00 
Ibadah Umum Il Anak II Pk.16.00 
Ibadah Youth Pk.13.00 


Hall It. 2 Apotik Budi Sehat, Jl.S. Parman 
( Depan SD Kalam Kudus-Pasar Legi) 
Sekret: dr. Supomo 75,77, 

Telp/ Fax: 0271-723172 

CP :Daniel S. 089627282614 


GMS Favour Jakarta 
Ibadah Umum I #Anak | 
Ibadah Umum Il Anak II Pk. 16.00-18.00 
Ibadah Youth Pk. 13.00-15.00 
Central Park Mall, Podomoro City, 

Gedung TRIBECA Lt. 1 

Jl. Let. Jend. S. Parman Kav.28, JakBar 
(Sebelah Mall Taman Anggrek) 

Telp: 021-56985786 / 87, Fax: 021- 
56985785 


Pk. 10.00-12.00 


GMS Tentara Tuhan Bandung 


Keb. Umum - Pro-M Pk. 10.00 
Keb. Anak Pk. 10.30 
Keb. Youth Pk. 13.00 


Meeting Room Royal Palm It.8 

Aston Tropicana Hotel Bandung 
Premier Plaza, Jl. Cihampelas 125-120 
Bandung 40131 

Sek: Jl. Setrawangi 

Komp. Setrasari Mall A-6 

Telp: (022) 87775119 


GMS Mercy Balikpapan 


Keb. Umum | - Anak Pk. 10.00 WITA 
Keb. Umum II - Anak Pk. 17.00 WITA 
Keb. Youth Pk. 13.00 WITA 


Sagita Hotel Balikpapan, 

JL. Mayjend Soetoyo 69 (0542-820300) 
Sekre: Jl. Mayjen Sutoyo RT. 44 no. 32 
Gunung Malang (ex. gudang YOVA Lama) 
CP: Charles: 081545917777 

Telp:0542 - 425937, Fax: 0542-425938 


GMS Marvelous Banjarmasin 

Keb. Umum (Lt. M2 — R.Lavender, Adelweis) 
. 10.00 WITA 

eb. Anak (Lt. M2 — R.Jasmine & R.Crysant) 
. 10.30 WITA 

eb. Youth (Lt.M2 — R. Lavender, Adelweis ) 
. 13.00 WITA 

IOTEL G-SIGN, Jl. A. Yani km.4,5 

ekret : Jl. Mahat Kasan 52, 

impang Gatot VI 

P : Yuliana (0511 ) 3262458 


NYI YLXUAU 


wa 


MS Grace Samarinda 

eb. Youth (Sabtu) Pk. 17.00 WITA 
eb. Umum Pk. 17.00 WITA 
lanet Swalayan It.2, Jl. Rajawali no.8 

eb. EagleKidz Pk. 17.00 WITA 
lanet Swalayan It.3, Jl. Rajawali no.8 

ekre.: Ruko Citraland BL 17, 

. DI Panjaitan, Telp. 0541-4100650 

Cp: Brilli (081808822698) 


ARA 


syg 


GMS Glory of God Pontianak 


Keb. Umum (It.2) Pk. 10.00 
Keb. Anal PkS1O515 
Ibadah Youth Pk. 14.00 
Jl. A. Yani, Komplek A. Yani 

Sentra Bisnis Blok C-12, 

Megamall, Pontianak. 

Sekre: It.1, (0561- 760049) 

GMS Restoration Ambon 

Keb. Umum 4 Anak Pk. 10.00 
Keb. Youth Pk.13.00 
Hotel Swiss-belHOTEL, Jl. Benteng Kapaha, 
Sekretariat: Jl. Rijali no.26 Belakang Soya 


(Samping Kredit Plus) 

Telp. 0911-314570 

Cp: Erik (085347261119, 081804261119) 
0911-3348839 


GMS Saparua-MIk 
Keb. Umum 

Keb. Anak 

Jl. Depan Pasar Saparua 
(Ex BANK Danamon) 
Cp: James Loimehiapy 
(0852 4300 8824, Tel/Fax.0931-21487) 


Pk. 09.30 WIT 
Pk. 16.30 WIT 


GMS Masohi (Maluku Tengah) 


Keb. Umum Pk. 09.30 WIT 
Keb. Anak Pk. 16.00 WIT 
Keb. Pemuda Pelajar Pk. 13.00 WIT 


Jl. Manusella, belakang kantor 
Kejaksaan Negeri Masohi 
Telp: 0914-21163 

CP: Pdp. Rudy Ritiauw 
085243536620 


GMS Tower of Strength Manado 


Keb. Umum | - Anak Pk. 10.00 WITA 
Keb. AOG Pk. 14.00 WITA 
Keb. Umum II Pk. 18.00 WITA 


Jl. Wolter Monginsidi, Kompleks Bahu Mall 
(Samping Apartemen Lagoon) Bahu - Manado 
95115 

Cp : Nain S. (085240163011) 


GMS Breakthrough Kendari 
Keb. Umum Pk.17.00 WITA 
keb. Anak Pk. 17.15 WITA 


Ruko GMS, Jl. H. Supu Yusuf 

(depan hotel Plaza Kubra), Mandonga 
CP : Novita (0852 5613 3910) 

Telp. 0401 - 3128751 


GMS Bitung 

Kebaktian Umum - Anak Pk. 10.00 WITA 
Kebaktian Youth (Sabtu) Pk. 17.30 WITA 
Jl. Samrat Pakadoodan Ling 3 

(Sebelah Yebenlin) 

Telp: 0438 — 30903 


GMS Tondano (HOR) 

Kebaktian Umum 4 Anak Pk. 10.00 WITA 
Kebaktian AOG Pk. 17.00 WITA 
Jl. D.I. Panjaitan Ling 1, Taler 

(Depan Kantor Pos Tondano) 

Telp: 0431 — 324046 


GMS Kotamobagu 

Kebaktian Umum 4 Anak Pk. 10.00 WITA 
Kebaktian Youth (Sabtu) Pk. 17.00 WITA 
Jl. Sutoyo no. 28, 

(Depan Apotik Kotamobagu) 

Cp. Gabriel Dimas (08229033390) 


GMS God's Dwelling Place Makassar 
Keb. Umum 4 Anak I Pk. 10.00 WITA 
Keb. Youth Pk. 13.00 WITA 
Keb. Umum 2 4 Pro-M Pk. 17.00 WITA 
Hotel M-Regency eks Eks Hotel Mercure, 
Jl. Daeng Tompo No. 8, Makassar 

Cp: Galih Chandra (0898 0077 950) 

Sek.: Jl. Chairil Anwar 30D-F 
(samping harapan baru Jl. Botolempangan) 
Telp : 0411-3625749, Fax : 0411-3625751 


GMS My Home Medan 


Keb. PRO-M (Sabtu) Pk. 19.00 
Keb. Umum I - Anal Pk. 08.30 
Keb. Umum II - Anak Pk. 11.00 
Keb. Umum III -- Anal Pk. 17.30 
Keb. Pemuda/ Pelajar Pk. 14.00 


Sun Plaza, It. roof, Jl. 
Telp. 061-4501295, 


H. Zainul Arifin 7, 
fax. 061-4501296 


GMS True Vine Pekanbaru 
Keb. Umum (It.1) Pk. 09.00 WIB 
Keb. Youth (It.1) Pk. 11.30 WIB 


Keb. Anak (R. VIP A.B.C) Pk. 09.00 WIB 
di Restoran Apollo, Jl. Ahmad Yani no.83 
Sekretariat sementara : 
Jin. Teuku Umar No. 20-22, Pekanbaru 

CP: Irawati Santoso (0852 7575 2670), 
Telp/ Fax: 0761-20019-20121/0761-854816 


GMS Lighthouse Palembang 

Ibadah Umum II - Anak II : Pk. 10.00 WIB 
Horison Ultima Palembang Lt.3, R. Semeru 1, 
Jl. Jend. Sudirman 57 

CP. Theo (081995118283) 

Ibadah Youth : Pk. 14.00 WIB 
Komp. Ruko Graha Maju Motor 

Jl. Rasyid Nawawi No. 24-26F 

Telp (0711) 361425 / 366572 

CP : Paul (081332212471) 


GMS Lampung 

Keb. Umum - Anak Pk. 10.00 WIB 
Hotel Marcopolo, Ruang Restaurant 

Jl. Dr. Susilo no. 4, Lampung 

CP: Bp. Eddy Yanto - 085359785588 


GMS Jambi 

Keb. Umum 4 Anak Pk. 10.00 

Kompleks ruko sentosa - belakang Toko 
Gloria- Pasar, Jl. Raden Mattaher Jambi 

Telp 0741- 5912 804 

CP : Edi Riyanto Ong - 0813 3824 7888, 
Weinna - 0812 6065 6562 


aat itu kami berdua belas orang 
S5 sedang menikmati malam terakhir 

dari liburan panjang kami di Pulau 
Derawan, Kalimantan Timur. Kami memilih 
untuk makan malam di salah satu rumah 
makan di kampung Derawan. Rumah makan 
ini memang sudah kami incar sejak hari 
pertama tiba. Kami segera mengantri demi 
mendapatkan lokasi meja yang strategis 
yaitu di depan teras dekat sebuah pohon 
rindang. 

Di saat teman-teman lain menunggu 
makanan sambil asyik mengobrol, saya 
malah sibuk sendiri dengan gadget untuk 
mengurus berbagai pekerjaan. Karena pulau 
terpencil dan pelosok, maka sinyal sangat 
lemah dan kebetulan di rumah makan 
sinyalnya cukup kuat, jadi, saya langsung 


memanfaatkan kesempatan langka tersebut. 


Begitu terlarutnya saya dalam pekerjaan 
membuat saya tidak memperhatikan 
sekeliling. Tiba tiba ada suara teriakan 
orang-orang dan sekejap terdengar suara 


“Bbruuukkk!!!” Saya secara 
reflek menutup mata. 

Ketika membuka mata, 

betapa kagetnya saya 

karena di depan saya 
persis, pohon rindang itu 
roboh menimpa meja 

di depan saya. Lebih 
kaget lagi ketika saya 
menoleh, ternyata saya 
dan kursi yang diduduki 

berada tepat persis di 

celah antara dua dahan 

pohon. Andaikan saya 
bergeser sedikit mungkin 
nasib saya akan berbeda! 
Padahal selama berhari- 
hari kami di sana, pohon itu 
tampak baik-baik saja, tidak ada 
yang aneh, tapi siapa sangka malam itu 
tumbang akibat akarnya rapuh. 
Saking lamanya terpaku karena kaget, 
sayup-sayup terdengar teman-teman 
memanggil nama saya, yang mengira saya 
tertimpa pohon. Setelah tenang, saya 
berusaha keluar dari celah dua dahan 
pohon itu dan teman-teman menceritakan 
kronologis kejadian. 

Ternyata yang lain langsung lari begitu 
terdengar suara pohon akan tumbang, 
namun karena saya tidak sadar akibat 
terlalu fokus dengan pekerjaan, maka saya 
tertinggal sendirian di meja dan tertimpa 
pohon rindang tersebut. Namun saya 
selamat! Saya percaya tangan Tuhan yang 
kuat melindungi saya. 

Hal ini semakin meneguhkan visi saya. 
Jika Tuhan mempertahankan hidup saya di 
dunia, artinya sesuatu yang besar sedang 
dikerjakanNya dalam hidup saya. Segala 
kemuliaan hanya bagi Tuhan! 

M (Rosie Halim, GMS Bandung) 


Pendattarar 
Rp. 75.000 / Pax 


Bagi yang memerlukan bis biaya 
Rp. 60000 


Peserta Bis npul d 
GMS Pusat “PK 12.00 WIB 


TIL SOMETHING HAPPEN onk nama va 
4 h (031) 60007000 ext tag 
Pada Jam Kerja ) 


Jageline.Celosse 


F L / 
Jumat, 3 Juli 2015 Sabtu, 4 Juli 2015 A3 NI 
1300 1700 Registra 5.00 Jog Fajar ( Main Hal S1 
An 19 Makan Malarr 700 - 0900 Doa Pribadi Png 3 


1900 - 2130 Session | ( Main Hall g 1200 Sessior Main Hall 
1200 - 1300 Mak warn 


Iman Wati 


WAHYU 


SERI PENGAJARAN AKHIR JAMAN 
PASAL 1-4 


|MA PS. PHILIP MANTOFA, BRE, 


MINGGU, 5 JULI 2015 
PK. 0700, PK.1000, 
PK. 1600, PK.1900 
R IBADAH UTAMA GMS 
JL CEMPAKA 18i, SURABAYA 


LAUNCHING BOOK Lala 
28 JUNI 2015 RAJAWALI 


GET 25'" GMS BOOK 


DAPATKAN DI PUSTAKA RAJAWALI 


